Cara Terbaik 


Mengubah 
Nasib 


Pendekatan Ibadah Untuk Membuka 
Pintu Rezeki 


Mia 


Abdul Kaulan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Terbaik 
Mengubah 
Nasib 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang HAK CIPTA 


1, 


Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 
49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing- 
masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 


Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 


atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Terbaik 
Mengubah 
Nasib 


Abdul Kaulan 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


aa , 
NG KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARA TERBAIK MENGUBAH NASIB 

Ditulis oleh: Abdul Kaulan 

@ 2012 Abdul Kaulan 

Desain Grafis dan Perwajahan: Exfan e-mail: exfan@ymail.com 
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia—Jakarta 

Anggota IKAPI, Jakarta 2012. 


998120444 
ISBN : 978-979-27-4725-6 


Kategori: Referensi Islami 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil 


dengan menyebutkan sumbernya dengan layak. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(OS. Ar Rod (131: 11) 


& PE. pang Gu 2» » Bag GET 
prabu Ie Ialah aka II 


”Innaloha yughoyyi ruma bi goumin, hatta yughoyyi ruma 


bi anfusihim” 
Artinya: 


Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, 


kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi, 


Pengantar Penulis cocc.oco.oooo oo oo oo oo. xi 
Bab 1 Pendahuluan coco... oo oo oo oo. 1 


Bab 2 Introspeksi Diri. #c.co..ooocoooooooooooooooooooooo oo. 7 


Bagaimana Tingkah Laku Anda?........ooo oi 9 
LingKUNGAN been 9 
Keyakinan ie menamakan 12 
Ilmu dan pengetahuan ...........o oo 14 
Pengalaman no aan 16 
Hidayah: Sea Sa tan ai ian santana Ban naa an Ea 19 

SA, 


aa CARA TERBAIK MENGUBAH NASIB 


Apa yang Harus Anda Lakukan... oo. 24 
Luruskan niat dan tekad Anda... 25 
Ubahlah kebiasaan diri Anda... 25 
Komitmen untuk memperbaiki diri... 26 
Memiliki ibadah yang dibanggakan..................... 21 
Sayangilah tubuh Anda... oma 28 


Bab 3 Investasi Kebaikan soccocoooco#ooooooosoooooososoocoooo. HO 


Kiat Mencari Bekal Akhirat ............Wooomea 42 
Jangan Mengeluh... cin na akan 42 
Apa bukti Anda bersyukur?...........Wma 41 
Hindari Berbuat ZaliM. oom 47 
Zalim terhadap diri sendiri... 48 
Zalim terhadap orang lain. .......ooooa 49 
Zalim terhadap Allah... mma 53 
Apa bukti Anda sudah bertobat?................ieeii.. 55 
Apa yang harus Anda lakukan...........oo. 55 
Menyempurnakan Kewajiban .......moomi 59 
Mengapa kita perlu beribadah.............ee minta 61 
Kewajiban. shalat»... 5 BAN banar Dean aan ian 63 


SA, 
din 
a 
Yo" VerSirPdf Lengkapnya di ipusnasicom 


DAFTAR ISI et 


Apa yang harus Anda lakukan... 71 
Kewajiban Zakat. oom. 15 
Kewajiban pUASA .......o.oo.Woommmmnnan 19 
Kewajiban haji». ine baka bana 81 


Bab 4 Mempercepat Datangnya Rezeki......eco... 35 


Membayar Uang Muka... omar 87 
Melalui sedekah dan infak .......oo oom 94 
Sempurnakah sedekah Anda?.........o. 96 
Melalui Kutban sii inn en nanas baba naa 100 
Apa yang harus Anda lakukan...........oo. 106 

Melunasi dengan IkhtiaT ........ooo.W oom 107 
Bekerja KetaSissisiii tenan amami 109 
Memiliki mental yang ulet.................oooo 112 
Melakukan usaha yang lebih..................oi. 119 
Menentukan target/sasaran............oiman 120 

Menjemput rezeki dengan Doa... 121 
Shalat sunah duha ......o oom 125 
Hikmah shalat duha......o.oooooo oom 127 
Apa yang harus Anda lakukan...........oo. 131 


sa CARA TERBAIK MENGUBAH NASIB 


Shalat sunah tahajud... 134 
Hikmah shalat tahajud........... oom 135 
Apa yang harus Anda lakukan...........oo. 138 
Mohon doa restu orangtua................oitean 140 
Apa yang harus Anda lakukan...........oo. 145 


Bab 5 Kesimpulan coc.co..ooooooo oo oo. 147 
Bab 6 Penutup cc.cocoocoooooooooo oo oom 153 


Profil Penulis ccc.co..ooooooooooooooooooooocooooooo oo... 155 
Pengalaman Menuulis.....ooo.o# #0000. 157 


SA, 
0: 
a 
Yo" VerSirPdf Lengkapnya di ipusnasicom 


Pengantar Penulis 


Assalamu “alaikum warohmatullohi wabarokatuh 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah 
Swt., atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga 
pada awal tahun 2011 ini buku yang berjudul “Cara Terbaik 
Mengubah Nasib, Alhamdulillah dapat terbit dan berada di 


hadapan pembaca. 


Penentuan judul buku ini didasarkan kepada tren perkem- 


bangan kehidupan masyarakat saat ini yang tak sabar me- 


0: 
VersisPdfi Lengkapnyardi ipusnas.tom “ad 


ea CARA TERBAIK MENGUBAH NASIB 


nunggu, ingin cepat kaya dengan berbagai macam cara, 
selain itu juga adanya kenyataan bahwa masih banyak 
orang yang nasibnya tak berubah, sudah rezekinya seret, 
bahkan ibadahnya pun kurang. Hal ini selain karena tidak 
seimbangnya antara aktivitas kerja dengan amalan spiritual, 
yang membuatnya sibuk dengan urusan dunia yang tak ada 
habisnya yang diyakini seolah-olah akan mengubah nasibnya, 


padahal kenyataannya tidak selalu. 


Cara terbaik mengubah nasib di sini bukan hanya 
memperjuangkan masalah dunia atau kekayaan saja, akan 
tetapi lebih mempersiapkan dan memperjuangkan, mencari 
bekal untuk kepentingan akhirat terlebih dahulu, agar 


kebutuhan dunia sekaligus dapat terpenuhi. 


Melalui buku ini, penulis memberanikan diri berbagi penga- 
laman dan pengetahuan, agar pembaca dapat belajar dari 
pengalaman orang lain, sehingga dapat memberikan inspirasi 


atau motivasi bagaimana cara menemukan kuncinya guna 


SA, 
(0: 
a 
Yo" VerSirPdf Lengkapnya di ipusnasicom 


PENGANTAR PENULIS os 


membuka pintu perubahan, baik menyangkut urusan akhirat 


maupun urusan dunia. 


Oleh karena itu nasib Anda berubah atau tidak sangat 
bergantung kepada Anda sendiri, karena penulis hanya 
memberikan gambaran ataupanduan bagaimana mengubah 
nasib menjadi lebih baik, menurut ukuran masing-masing 


orang pada tahapan tertentu. 


Perubahan nasib di sini tentu tidak seperti makan cabe 
langsung terasa pedas, atau kariernya langsung meloncat 
tinggi, tentu tidak bisa demikian. Semuanya harus melalui 
proses yang logis dan wajar secara bertahap, ibarat menanam 
padi mulai mencari bibit, disemai, menyiapkan lahan, ditanam, 
dipelihara, dipupuk dan seterusnya sehinga dalam waktu 
lebih dari 100 hari baru panen, jadi tidak secara tiba-tiba, 
tetapi bertahap secara alami, seperti anak baru lahir, belajar 


tengkurap, merangkak, berjalan, dan kemudian baru lari. 


"O 


VergisPdfi Lengkapnyardi ipusnas:com 


ea CARA TERBAIK MENGUBAH NASIB 


Akan tetapi, karena Allah Maha Kuasa dan Maha Mengatur 
maka bisa saja tidak melalui prosedur menurut logika manusia, 


atau bahkan bisa loncat dari satu langsung ke sepuluh. 


Jadi pengertian mengubah nasib di sini adalah mengubah 
keadaan sebelumnya menjadilebih baik, sedangkan terjadinya 
loncatan atau tidak, itu sangat bergantung kepada usaha diri 
Anda sendiri. 


Akhirnya dengan kerendahan hati, kami mohon maaf apabila 
ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan atau ada hal-hal yang 
tidak berkenan di hati para pembaca, karena kebenaran itu 
datangnya dari Allahdan kesalahan itu datangnya darimanusia. 
Semoga buku ini bermanfaat dalam upaya mengubah nasib 


menjadi lebih baik, baik nasib di dunia maupun di akhirat. 


Wassalamu “alaikum warohmatullohi wabarokatuh, 


Penulis 


Abdul Kaulan 


SA, 
: 
a 
Yo" VerSirPdf Lengkapnya di ipusnasicom 


Pendahuluan 


Banyak orang sering mengeluh nasibnya kurang beruntung, 
banyak usaha yang dilakukan tapi nasibnya tak berubah 
dari tahun ke tahun, akhirnya pasrah kepada nasib terserah 
pemberian Allahsaja,padahalnasibitubisa diubahbergantung 


niat Anda, mau mengubah atau mau pasrah. 


Pada dasarnya manusia dilahirkan di dunia ini sudah ditentukan 
rezekinya namun untuk pengembangan atau perubahan nasib 
selanjutnya agar menjadi lebih baik, menjadi tanggung jawab 
orangtua dalam mempersiapkan anaknya dan Anda sendiri 


sebagai pelaku harus ada keseriusan dan kesungguhan untuk 


PR 


VersisPdfi Lengkapnya di ipusnas.cam : 10: 


ea CARA TERBAIK MENGUBAH NASIB 


mengubahnya, maka Allah akan memberi jalan dan memberi 


petunjuk. 


Allah menciptakan binatang tentu sudah menyediakan dan 
mencukupkan makanannya, hanya saja karena ulah manusia 
sehingga binatang ada yang kelaparan atau kehabisan 
makanan. Tetapi tanggung jawab induknya justru lebih 
baik daripada manusia, karena sang induk tidak pernah 
meninggalkan anaknya sebelum anaknya mandiri, dan setelah 
bisa mandiri barulah dilepas, jadi induknya sangat berperan 


untuk mendasari kehidupan selanjutnya. 


Namun karena manusia dianugerahi akal dan pikiran, maka 
bisa saja rezekinya berubah drastis sehingga yang tadinya 
miskin bisa melebihi yang sudah kaya, jadi tidak bergantung 


asal keturunan kaya atau miskin. 


Nah itu semua memang selain karena usaha mereka yang gigih 
dan ulet, juga amal ibadahnya yang tekun, lagi pula memang 


sudah maunya Allah terserah siapa yang dikehendaki. 


SA, 
0: 
a 
Yo" VerSirPdf Lengkapnya di ipusnasicom 


PENDAHULUAN et 


Namun bagi mereka yang nasibnya belum baik alias kurang 
beruntung atau bahkan bila Anda belum puas dengan keadaan 
sekarang maka Allah memerintahkan agar manusia berusaha 
mengubah nasibnya sendiri melalui akal dan pikiran yang 
telah dianugerahkan kepadanya agar menjadi lebih baik. Hal 
ini sesuai dengan firman Allah dalam (OS. Ar Rod (13J:11) yang 
menyatakan bahwa, Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 


nasib suatu kaum, kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. 


Jadi dengan adanya perintah ini maka Allah akan menjamin 
jika manusia mau melakukan perubahan atau mau berusaha. 
Kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini keadaan semakin susah, 
pengangguran jutaan orang, tenaga kerja terus bertambah, 
lapangan kerja terbatas, pendidikan sulit, kesehatan mahal, 
pemerintah hanya sibuk urusan partainya saja, waktu pikiran 
tenaga dan biaya terkuras untuk urusan politik yang mengatas 
namakan rakyat, padahal kenyataannya jauh dari harapan 
rakyat kecil. 


VergisPdfi Lengkapnyardi ipusnas:com O: 


aa CARA TERBAIK MENGUBAH NASIB 


Bayangkan saja kabupaten dan kota jumlahnya 497, jumlah 
provinsi 33, belum lagi pemekaran kota, sedangkan jumlah 
hari dalam setahun hanya 365 hari, jadi hampir setiap hari ada 
Pilkada, 


Tetapi karena lama jabatannya 5 tahunan maka hampir 3 hari 
sekali ada Pilkada, berapa miliar bahkan triliunan rupiah yang 
dihabiskan untuk hura-hura semacam itu demi mengagung- 
agungkan demokrasi yang hasilnya tidak lebih baik dari 


otoriter maupun kerajaan. 


Kemudian Pemilu 2009 lalu telah menghabiskan biaya 
triliunan rupiah, belum lagi korupsi berjemaah yang semakin 
merajalela bahkan penegak hukum pun juga tidak mau kalah, 
bagian yang ini tidak mau ketinggalan, bagian yang itu gak 
mau rugi, wasit ikut main, mau dibersihkan sapunya kotor, 
bahkan ratusan bupati, walikota, dan anggota DPR dipenjara, 
belasan gubernur dibui, dan masih banyak yang semakin 
ngedan (menggila), yaitu orang yang waras tapi pura-pura 


gila. 


SA, 
0: 
a 
Yo" VerSirPdf Lengkapnya di ipusnasicom 


PENDAHULUAN os 


Melihat kondisi sebagian orang di Republik ini yang semakin 
gila, di mana uang rakyat dipakai bancaan atau pesta oleh 
penyelenggara negara ini, Presiden sendiri sampai kewalahan 
melihat tingkah polah sebagian para pejabatnya. Walaupun 
tidak semua ikut ngedan, dan masih banyak yang waras, namun 
kelihatannya rakyat kecil sulit berharap banyak, baik kepada 
pemerintah maupun kepada wakil rakyat, karena mereka itu 


masih asyik dengan mainannya sendiri. 


Rakyat kecil hanya bisa ngomel dalam hati, tidak bisa ber- 
buat apa-apa, paling-paling hanya berdoa semoga para 
pemimpin dan wakil rakyat lebih peduli terhadap nasib 
rakyat. 


Sudahlah kita tidak perlu ngelantur ke mana-mana ikut-ikutan 
ngurusi politik segala, karena hidup mereka sudah dijamin 
oleh negara. Bagi mereka yang hidupnya belum ada yang 
menjamin marilah kita urusi nasib kita sendiri agar menjadi 
lebih baik. 


SA, 


VergisPdfi Lengkapnyardi ipusnas:com 10. 


an Ag ud ai 


ea CARA TERBAIK MENGUBAH NASIB 


Untuk itu uraian di bawah ini akan memberikan gambaran, 
inspirasi atau motivasi tentang upaya-upaya apa yang harus 
dilakukan. 


SA, 
0: 
@ 
Yo" VerSisPdf Lengkapnya di ipusnes:com 


"eta Aa Ta as lg KG Pad keg iad bar mm 


Introspeksi Diri 


Untuk mengadakan perubahan ke arah lebih baik, maka segala 
sesuatu mulailah dari diri Anda sendiri, Andalah pemegang 
kendalinya atau penentunya, jangan sibuk menghitung 
kekayaan orang lain, jangan sibuk ngrasani orang lain, iri hati 


terhadap keberhasilan orang lain. 


Tapi tengoklah dan koreksi diri Anda sendiri, bagaimana 
kelakuan Anda, tingkah laku Anda, usaha Anda dan amal 
ibadah Anda, lalu barulah pikirkan cita-cita Anda, luruskan niat, 
bulatkan tekad, giatkan usaha, laksanakan apa yang sebaiknya 


dilakukan dan memohon petunjuk kepada Allah Swt. 


SA, 


GC 


k dh - b 1 a ta ae d 


VersisPdfi Lengkapnya di ipusnas.cam 


ea CARA TERBAIK MENGUBAH NASIB 


Penulis banyak menjumpai orang-orang miskin yang sombong, 
mereka menganggap tidak tahu apa yang akan dikerjakan 
tetapi tidak mau dekat dengan Allah dan tidak mau memohon 
petunjuk kepada Allah, padahal berdoa itu merupakan salah 


satu usaha. 


Mungkin sudah melakukan usaha mati-matian tapi ternyata 
belum juga berhasil, bahkan timbul berbagai masalah dalam 
keluarga sehingga membuat Anda gagal, keluarga jatuh sakit 


dan sebagainya. 


Itu semua memang Allah yang mengatur, karena musibah atau 
masalah yang timbul saat ini adalah sebagai akibat dari dosa- 
dosa yang pernah dilakukan di masa lalu, jadi masih ada sisa 
utang yang harus dibayar atau ada hukuman yang masih harus 
dijalani. Oleh karena itu Anda harus bersabar dan marilah kita 


tengok perilaku Anda. 


SA, 
G 
0: 
Yo" VerSisPdf Lengkapnya di ipusnasicom 


INTROSPEKSI DIRI e 


1. Bagaimana Tingkah Laku Anda? 


Tingkah laku Anda sangat dipengaruhi oleh lingkungan, 
keyakinan,ilmu pemgetahuan, pengalaman danterakhir adalah 
hidayah, berikut ini akan diuraikan satu per satu bagaimana 


hal-hal tersebut di atas bisa memengaruhi tingkah laku Anda. 
Lingkungan 


Lingkungan di tempat Anda bergaul sangat memengaruhi 
perilaku Anda, oleh karena itu berkumpul dan bergaullah 
dengan orang-orang yang saleh atau orang-orang baik. Karena 
bila bergaul dengan orang baik maka tingkah laku Anda insya 
Allah menjadi lebih baik. 


Namun jika Anda berkumpul atau bergaul dengan orang- 


orang yang tidak baik, maka kemungkinan tingkah laku Anda 
juga ikut tidak baik, apalagi bila iman Anda kurang kuat. 


VergisPdfi Lengkapnyardi ipusnas:com 0: 


